BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 
13640 Telepon (021) 8093008: Faksimile (021) 8090421 
Laman: www.bkn.go.id:| Pos-el: humas@bkn.go.id 


Nomor : 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 Jakarta, 5 September 2024 
Lampiran : Satu berkas 
Hal : Penyesuaian Jadwal Seleksi 


Pengadaan CPNS T.A. 2024 


Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat 


2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah 


Berkenaan dengan proses pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B- 
KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal: Jadwal Seleksi 
Pengadaan CPNS T.A. 2024, waktu pendaftaran untuk pelamar berlangsung 
pada tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024 pukul 23:59 WIB. 

2. Sehubungan dengan terjadinya kendala teknis pada sistem e-meterai Peruri, 
sehingga banyak pelamar yang belum dapat melakukan pembelian dan 
pembubuhan meterai serta melakukan upload pada dokumen persyaratan 
lamaran sesuai dengan ketentuan. 

3. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan 
berkaitan dengan angka 1 dan 2, maka bersama ini kami sampaikan 
penyesuaian jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 


T.A. 2024 sebagaimana terlampir. 


Balai 
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." ahaha 


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 A 
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE ` 


4. Tahapan selanjutnya, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam 
surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B- 
KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal: Jadwal Seleksi 
Pengadaan CPNS T.A. 2024. 

5. Kami mendorong Bapak/Ibu Pejabat Pembina Kepegawaian agar menghimbau 
masyarakat untuk tidak melakukan pendaftaran di akhir-akhir waktu 


pendaftaran sehingga meminimalisir potensi kegagalan daftar. 


Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih. 


Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, 


953 HARYOMO DWI PUTRANTO 


Tembusan: 

. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 
. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: 

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, 

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan 
Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN. 


DPRD -— 


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 


"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." LA) 
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 


Balai 
Sertifikasi 
Elektronik 


Lampiran Surat Plt. Kepala 


Badan Kepegawaian Negara 


Nomor : 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 


Tanggal : 5 September 2024 


Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 


T.A. 2024 


Kegiatan 


Jadwal Lama 


Jadwal Baru 


1 | Pengumuman Seleksi 
Pendaftaran Seleksi 


3 | Seleksi Administrasi 


Pengumuman Hasil Seleksi 


19 Agustus s.d 2 
September 2024 


20 Agustus s.d. 6 
September 2024 


20 Agustus s.d. 13 
September 2024 


19 Agustus s.d 10 
September 2024 


20 Agustus s.d 10 
September 2024 


20 Agustus s.d 17 
September 2024 


14 s.d. 17 September 2024 | 14 s.d 19 September 2024 


2 Administrasi 
Konfirmasi Penggunaan Nilai 
5 ea. AN Pes 18 s.d 28 September 2024 | 18 s.d 28 September 2024 
2023 oleh Peserta Seleksi 
6 | Masa Sanggah 18 s.d. 20 September 2024 | 20 s.d 22 September 2024 
7 | Jawab Sanggah 18 s.d. 22 September 2024 | 20 s.d 24 September 2024 


8 Pengumuman Pasca Masa 
Sanggah 


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 


"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE 


21 s.d. 27 September 2024 


23 s.d 29 September 2024 


A 


Balai 
Sertifikasi 
Elektronik 


